| 


1 


dul ai AA 
Plus Nasihat & Hikmah 


Mo 


PA 


ES Aa 


PONDOK/PESANTREN 
YATIM/SMART 


“Lol KMI oU KAL 


UBER (UST. H. BRILLY EL-RASHEED, S.PD.) 


MADINAH 


Modul Akhlag-Dzikir-Ibadah Plus Nasihat & Hikmah 


5 


(ON PONDOK PESANTREN 
PSN ea) YATIM SMART 
| Jo MSI pl as 
naa Berkarakter & Berprestasi 


hash Jariyah & Notaris Mahdi bin Ach. Mahfud, S.H., 


M.Kn. No. 116 Tgl 08 Feb. 2019 


Guantum Figih Ar-Rasyidiyyah @ SK. KEMENKUMHAM RI 


: No. AHU-0003195.AH.01.12.Tahun 2019 
Membumikan Figih Melangiftkan Mujfama' ! & NPWP: 90.338.973.2-645.000 


( mandiri Idi” 7038279232 


syariah 


(11 &BCA 4290689355 
638 


OVO BRisyariah 101 4372276 


IDENTITAS PEMILIK 


NAMA 

ALAMAT 

NO. WA. 

MEDSOS 

SEKOLAH 

HOBI 

CITA-CITA 
Writer : UBER (Ust. H. Brilly El-Rasheed, S.Pd.) 

bit.1y/biografibrillyelrasheed 

Editor : Ust. Ahmad Burhanuddin HJ abe.7594 
Designer : desainmajalahislami.blogspot.com 
Publisher Ouantum Figih Publishing 


Jl. Hayam Wuruk No. 1, RT. 03, RW. 05, 

Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, 62253 
amannya kontakk.com/@guantumfigih 

Edition : Ke-1, 15 Nopember 2019 

Title textfont  : Trajan Pro, 24 pt, oleh Carol Twombly 

Body textfont : Chapparal Pro, 11 pt, oleh Carol Twombly 


Copyright O 2019 
Hak cipta dilindungi undang-undang 
All rights reserved 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan 
komersil dengan cara dan sistem apapun tanpa seizin penulis, penerjemah & 
penerbit. 


PRAKATA PENULIS 


satunya tuhan yang benar, yang berhak, yang layak dan 

yang wajib disembah dengan cara yang benar dan baik, 
satu-satunya tuhan pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang 
sempurna, satu-satunya tuhan yang menciptakan, mengatur dan 
menguasai seluruh semesta. Shalawat dan salam bagi Rasulullah 
Muhammad &- bin “Abdullah bin “Abdul Muththalib yang 
menunjukkan kita bagaimana cara terbaik menjadi hamba yang 
baik dan bahagia dunia-Akhirat. 

Saya bersyukur kepada Allah Al-Mannan ?& yang telah 
mengizinkan saya menyelesaikan buku ini di tengah-tengah 
kesibukan saya mengurus keluarga kecil saya bersama istri 
tercinta saya, Leni Nur Wahyuni, S.Pd. dan putra pertama 
saya yang saya timang-timang selalu dengan saya bacakan doa, 
Abizard Reynand Willianto. 

Kiranya buku ini menjadi salah satu warisan ilmu saya 
kepada anak-cucu saya dan seluruh kaum muslimin. Tak lupa 
saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu 
mendoakan saya dengan penuh cinta, H. Yulianto dan Hj. Iis 
Sumiarsih. 

Kalian beruntung terlahir dalam keadaan beragama Islam. 
Bersyukurlah! Sampai detik ini kalian dikaruniai Allah banyak 
nikmat sehingga kalian bisa hidup, beribadah, bersekolah dan 
berprestasi. 

Kalian hanya berkewajiban meningkatkan prestasi kalian 
dalam akhlag-dzikir-ibadah. Allah akan mencintai kalian, 
Rasulullah akan menyukai kalian, orang tua kalian yang masih 
hidup maupun yang sudah wafat juga akan membanggakan 
kalian. 

Buku MADINAH (Modul Akhlag-Dzikir-Ibadah Plus Nasihat 
& Hikmah) harus menjadi buku pegangan kalian. Baca berulang- 
ulang dengan penuh penghayatan lalu amalkan/praktekkan 


S egala pujian yang indah hanyalah bagi Allah 8, satu- 


dalam kehidupan sehari-hari. 

Buku MADINAH ini saya susun simple (sederhana) karena 
berstatus sebagai modul bagi Pondok Pesantren Yatim Smart 
(PONPES YASMA) atau Ma'had Al-Aitam Al-Kayyisah Al- 
Kamilah (MAKKAH). Buku MADINAH terdiri atas dua modul 
yaitu Modul Akhlag dan Modul Dzikir-Ibadah. 

Ilmu tentang akhlag dan dzikir-ibadah tentu sangat luas 
dan banyak. Jelas buku ini tidak bisa membahas seluruhnya. 
Butuh ratusan ribu bahkan mungkin jutaan lembar kertas untuk 
membahas masalah akhlag dan dzikir-ibadah. Buku ini ibaratnya 
hanya sebagai pengenalan buat kalian. Bila kalian serius ingin 
belajar lebih lanjut, kalian harus masuk ke Pondok Pesantren 
Ouantum Figih (PONPES OUFI) atau Ma'had Inma' Al-Figh Al- 
Islami (MIFI). 

Bila kalian merasa ada yang janggal atau kurang paham 
dengan isi buku ini, segera ikuti penjelasan saya, tanya kepada 
saya atau kepada guru agama kalian. 


Lamongan, 15 Nopember 2019 


Ust. H. Bully €-Nasheed, S.Pd 


DAFTAR ISI 


PRAKATA PENULIS. ansasssrnterniernierntnninnni tanin nnnnianaannnansnana iii 
MODULAKHILAO: sisissosonsssosessiensesesssereesenbasssndsndn sasa tesasunasan 1 
“MIRACLE 8sxsieoscetos0nss0n ian ssoson0sens an ennas esa Nsnanon nian sasaa Sasana sen sn 1 
1 - Murah NUFANi .....ooooooooooooooooooooooooo. 1 
25 RaM ahir inna enam nanaseran ma nasNeran ana 1 
3 ContribUtivVewacndseksanenn banda basgnnnsnn sasa nasabandasan Denata sanad anna ban saban annsan 2 
4» Lem but need 3 
HALAOASAN Seiisssssisasensssnsesnisnnasenssanbessssnsa dansa been ebsadanaban 3 
5: Hayyiln! Teduh) ..oooomoomcooooooome.ussmmsnss 4 
6 - Layyin (Santun) ....oooooooooocooooooomoooooi. 4 
7-:Oarib (Akrab) essen oma sa bada 4 
8: Sahilin (Fasy GOING) soo. mmuaeeanakaa 5 
BAZUWAOAFAH 5..arsasissisniesisnnissinsiensnnnonsss kasian sana 5 
O-— BAdzadzZaN x.ccocesisrsansininnsabannsinenanaendnnsa sanga banaananan sanad nan dan dabangatananan 5 
TO: ZUhU diana 5 
TI Wa mkn 5 
PRO PA bea MN AN AN PA NAN AAN AA 6 
Mah en si aa aa aa ken anak 7 
TANAM TAMAN dkdiensenrdiondsondisndenssnenbensesendeniesnnsonnoasnbeneasnnaa 8 
14 -TaWadd hu bel  ka mita anna 8 
15 “Nasehat Kedssnardedotdsnsndndanindaninendannenbaneseanenbanan batas ensabanendansnkane endanaan 9 
16 - Mukhalathah .......ooooooooooooooooooooooooooooooooo. 10 
17 -TabaSSUNNwandesni ta enetatnasnssanaannensnsena tanamkan ekanenasmnnebansanna son 10 
18 Manfaat nanas kado snsna 11 
SAYANGKU BERTEMAN SAGITA 3:.....oooooooooooooooooooooooooo.. 12 


Ie NO Ya Gan AA AN PAN PA An AA AA 12 
20 Yakin sesekali aka nba emas 12 


DV Gigi Dessssinssiesissnnin sman nama 13 
22 “BEAN sennessstassn saran imun aseene seen em sms an ana msknanainanan 14 
237 Teguh setan names 14 
24 - Mandiri kerena emas 15 
29 - SEMANGAt seri weesnsennsnmaannasisnamasaaasnnasasnnsan 16 
PL C1 oli ANN AN DN PA AI NIA AAA 17 
27 -Tafa KKU woseseseroesnnsima anime semena aman anansatanah 17 


.. HUJAN DERAS 3 Peenhkanseksenesun dan sansanasossuobassansessanear ane sanses nasa 8 


28 - HusnuzZhZhan ..oocoooocooooooooooooommean 18 
29 - Janji S€tiakceeriss essen 19 
30 «DE MAWAN.coiseiiniiene enim 19 
SI SYUKUE iis ana enen nnsssa 20 


SMUN APE. aan ma 


32“ JUjUK sensei nenas 21 
33 Adil asam 22 


35 -Haya (Malu) sini atanamumkk 23 
365 INSAN wnedes2nnidenn nenas te mna en anna ma sena amansananah asn 23 


MODUL DZIKIR-IBADAH .....oooooooooooooooooooooooooooo2Z 
PENUTUP PN PA at An Pan NP AN PNP Tan rn ale 
CATATAN Na ana PN IT Aya UU) 


MODUL AKHLAO 


wajib kalian miliki agar kalian dicintai Allah, diridhai-Nya 
sehingga hidup mulia dan bahagia di dunia maupun di 
Akhirat. Akhlag bisa dipelajari dan diusahakan dengan belajar 
kepada Al-Our'an dan As-Sunnah. 
Ada banyak sekali akhlag yang harus dipelajari dan 
dipraktikkan. Sekurang-kurangnya ada 40 akhlag karimah 
(mulia), berikut dalil-dalilnya. 


A khlag artinya perilaku, sikap, tingkah laku, etika. Akhlag 


. MIRACLE :. 


1 - Murah nurani 
Rasulullah bersabda, 


SP KIE IA ae 23 dag B1 Jep ja SBI 


“Maukah kalian jika aku beritahu tentang siapa yang 
diharamkan neraka baginya, atau diharamkan atasnya 
masuk neraka? Yaitu setiap orang yang dekat (bersahabat), 
lembut, dan murah hati.” 

Ff  IShahih: Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 938| 


2 - Ramah 
Pernah Rasulullah diingatkan oleh Allah, 


| 8 data are (an u uc « 
Ia gai CAN Tade US CS Jp ad Cal AN 3 A7 eh 
Pa jalu 3 AG Ulas 


“Maka disebabkan rahmah dari Allah-lah engkau 
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya 
engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 
mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka..." 

$ IOS. Ali Imran: 159| 


3 - Contributive 
Rasulullah bersabda, 


SE akal ME 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat 
bagi manusia.” 


$  IHasan: Shahih Al-Jami' no. 3289, Silsilah Al-Ahadits Ash- 
Shahihah no. 426J 


Nabi Muhammad berkata, 
Sa Ie BANI JEN ES akal IN IL el Es 
TA gas 3s BRA Jah Je KE 


“Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling 
bermanfaat bagi manusia. Dan amal yang paling Allah 
cintai adalah membuat gembira seorang muslim atau 


menghilangkan kesusahan darinya, atau melunasi 
hutangnya, atau menghilangkan kelaparan darinya. Dan 
berjalan bersama saudara sesama muslim untuk memenuhi 
suatu kebutuhan adalah lebih saya cintai dari pada beri'tikaf 
di dalam masjid selama sebulan. Barangsiapa menutupi 
kemarahannya, Allah tutupi aibnya. Barangsiapa menahan 
kebenciannya padahal andai dia ingin mengejawantahkan 
kebenciannya, dia bisa, maka Allah penuhi galbunya 
dengan ridha pada hari giyamah. Barangsiapa berjalan 
bersama saudara sesama muslim untuk suatu keperluan 
sampai teguh dalam memenuhi kebutuhan tersebut untuk 
saudaranya tersebut, Allah Ta'ala jadikan teguh kakinya 
pada hari dikuncinya kaki-kaki. Buruknya akhlak dapat 
merusak amal sebagaimana kencing merusak madu.” 
$  (IHasan: Shahih AlJami' no. 176: Silsilah Al-Ahadits Ash- 
Shahihah no. 906| 


4 - Lembut 


YA be YG SNI sus BK 2067 
an 

Dari Aisyah -istri Rasulullah- Rasulullah telah 
bersabda, “Sesungguhnya lemah lembut itu tidak akan 
berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya 
(dengan kebaikan). Sebaliknya, tidaklah lemah lembut 
itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya 
menjadi buruk.” 

$  IShahih Muslim no. 1793| 


.: HALAOASAH :. 


5 - Hayyin (Teduh) 
Rasulullah bersabda, 


Dk AN An eh Yaa 35 33 
“Barangsiapa berkarakter teduh, ramah, dan aa 


lembut, maka Allah mengharamkan atasnya masuk neraka.” 
Ff IShahih: Shahih Al-Jami' no. 6484| 


6 - Layyin (Santun) 
Rasulullah bersabda, 


3 sbul te HAB £ gas P 
Ea 


“Orang beriman, adalah orang yang ea ia lemah 
lembut.” 


F IShahih: Shahih AlJami' no. 6669: Silsilah Al-Ahadits Ash- 
Shahihah no. 936J 


7 - Oarib (Akrab) 


Nabi Muhammad menyatakan, 
5 ost aga BBI sgbsdi BE gas Ola) asia JSI 
H3 3 Aja 8, arik 
“Orang mu 'min yang paling sempurna imannya adalah 
yang paling bagus akhlagnya, yang pundak-pundak mereka 
terbentang, mereka bersahabat dan disahabati. Dan 
tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersahabat dan 
disahabati.” 


F  IHasan: Shahih Al-Jami' no. 1231: Silsilah Al-Ahadits Ash- 
Shahihah no. 751| 


8 - Sahlin (Easy Going) 
ikan lap Usb G AAS Via s6 Vas Jas AN JAS 


#5 
“Allah telah memasukkan ke dalam surga, orang yang 
memberikan murah hati, baik ia adalah pembeli, pedagang, 


penagih hutang maupun orang yang ditagih hutang.” 
$ (Hasan: Shahih Sunan An-Nasa'i no. 4710) 


.: BAZUWAOAFAH :. 


9 - Badzadzah 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 

ON Go BSlidl | 
“Sesungguhnya hidup sederhana termasuk cabang dari 


iman.” 
F  IAsh-Shahihah, 341) 


10 - Zuhud 
Dari Sahl bin Sa'ad As Sa'idi, Rasulullah shallallahu “alaihi wa 

sallam bersabda, 
IPA WE GAN 3 te Ant DI JS BAN GB ABI 
“Zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. 
Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun 


akan mencintaimu.” 
S  ISunan Ibnu Majah| 


11 - Wara' 


Dari 'Athiyyah As-Sadi, sebagian shahabat Rasul 
mengabarkan bahwa Rasul bersabda, 


ar AN ae Ta ara ta ah Taat Tlae 
bina Kep Ga og Ia 90 Sl All da Y 


“Seorang hamba belum mencapai derajat tagwa 
sehingga ia meninggalkan sesuatu yang mubah (boleh) 
sebagai bentuk kehati-hatian dari sesuatu yang dilarang.” 

S$  ISunan Ibnu Majah No. 4205| 


Dari Abu Dzarr, Nabi bersabda, 


SEN 333 ama Y3 R53 V3 mtb Jas Y 


Ea ada akal sebaik manajemen, tidak ada wara' 
sebaik menahan diri, dan tidak ada martabat sebaik akhlag 
yang bagus.” 

$  ISunan Ibnu Majah No. 42081. 


12 - Oana'ah 
Nabi Muhammad bersabda, 


EL KAN 3S 3 333 el AI Se Sin UI 


Bale SA Ia da te aa pa 
SB Eh On GS GB sll Ja lekas 56 

“Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang wara” 
niscaya kamu menjadi manusia yang paling beribadah. 
Jadilah kamu menjadi seorang yang merasa kecukupan, 
niscaya kamu menjadi manusia yang paling bersyukur. 
Cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri, 
niscaya kamu akan menjadi seorang mu'min. Perbaikilah 
hubungan dalam bertetangga dengan tetanggamu, 
niscaya kamu akan menjadi seorang yang berserah diri. 


Dan sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa akan 
mematikan hati." 
S  ISunan Ibnu Majah No. 4207| 


Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
3 Lag D0 23 BLS Gy33 Al Ga abi 18 


“Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan 
rizgi yang cukup, dan dia merasa puas dengan apa yang 
Allah berikan kepadanya.” 

$  IShahih Muslim no. 1054| 


13 - “Iffah 


Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu “anhu mengabarkan bahwa 
orang-orang dari kalangan Anshar pernah meminta-minta 
kepada Rasululah Shallallahu “alaihi wa sallam. Tidak ada seorang 
pun dari mereka yang minta kepada Rasulullah Shallallahu “alaihi 
wa sallam melainkan beliau berikan hingga habislah apa yang 
ada pada beliau. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam pun 
bersabda kepada mereka ketika itu, 


SAN An at ia Li KEY j3 Ia as OR 
GAS Ia 33 dh ai Gita On cal aa Ig 


KAN ga pas 

“Apa yang ada padaku dari kebaikan (harta) tidak 
ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa 
yang menahan diri dari meminta-minta maka Allah akan 
memelihara dan menjaganya, dan siapa yang menyabarkan 
dirinya dari meminta-minta maka Allah akan menjadikannya 
sabar. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah dari 
meminta kepada selain-Nya maka Allah akan memberikan 
kecukupan padanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian 


yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.” 
$  IShahih Al-Bukhari no. 6470 dan Muslim no. 1053| 


: TANAM TAMAN :. 


14 - Tawadhu' 


Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul shallallahu “alaihi 
wa sallam bersabda, 


DN da3, Y Pra 

“shadagah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah 
menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf 
melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga 
tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu' (rendah hati) 


karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya.” 
S  IShahih Muslim no. 2588| 


J3 Ka S5 3s S TAG TG adal Ca Jk 09 S 
3 Set Ja :EJE $ sate SU) day ade dil Jo AI 
“335 5 &y 2 As Sa Asi das 

Urwah bertanya kepada “Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, 
apakah yang dikerjakan Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
tatkala bersamamu (di rumahmu)?” Aisyah menjawab, “Beliau 
melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian 
jika sedang membantu istrinya. Beliau mengesol sandalnya, 


menjahit bajunya dan mengangkat air di ember.” 
S$  IMusnad Ahmad 6/167 dan Shahih Ibnu Hibban no. 5676| 


15 - Nasehat 


a 


Je Ang le AI JA Iga St SEM 3 nb 
dan Ka 3 dal FLA 25) 
Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu'anhu, dia berkata: 
“Aku berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam untuk senantiasa mendirikan sholat, menunaikan 
zakat, dan nasehat (menghendaki kebaikan) bagi setiap 
muslim.” 
$  IShahih Al-Bukhari dan MuslimJ 


Rasuulullaah shallallaahu “alaihi wa sallam bersabda, 
al Wa c se Sai Tebal Isl 
“Jika salah seorang saudara kalian meminta nasehat 


pada kalian, maka berilah ia nasehat.” 
S  ISunan Al-Baihagi dengan sanad yang hasan| 


ata mn an 
Kerem SIB AI Ig GBU Ja £ 5 Jas 


na 


kesah AI 3033 alas 5 pemuda ska ala 


“nan Bp 3 GA Th 


Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Kewajiban seorang 
muslim atas muslim yang lain ada enam.” Lalu ada yang 
bertanya, “Apa itu ya Rasulullah.” Maka beliau menjawab, 
“Apabila kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam 
kepadanya, apabila dia mengundangmu maka penuhilah 
undangannya, apabila dia meminta nasehat kepadamu 
maka berilah nasehat kepadanya, apabila dia bersin 
lalu memuji Allah maka doakanlah dia -dengan bacaan 
yarhamukallah-, apabila dia sakit maka jenguklah dia, dan 


apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya.” 
$  IShahih Muslim| 


16 - Mukhalathah 
Nabi bersabda, 


sad Se Ge ABE ASI Ja nasa MN UE 5 
ASI Je jet Ip MN DE ga 


“Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan 
bersabar atas gangguan mereka adalah lebih utama 
ketimbang orang beriman yang tidak bergaul dengan 
manusia, juga enggan bersabar atas gangguan mereka.” 


$  IShahih: Shahih Sunan Ibnu Majah no. 3273, Shahih Al-Jami' 
no. 6651: Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 939| 


Dalam riwayat At-Tirmidzi, hadits ini berbunyi, 


Al da Ia 53 AS Je 213 GA UEA GE) daud 
AS Je an MU DE 
“Orang muslim yang bergaul dengan manusia dan 
bersabar atas gangguan mereka adalah lebih utama 
ketimbang orang muslim yang tidak bergaul dengan 
manusia, juga enggan bersabar atas gangguan mereka.” 
F  IShahih: Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 2507| 


17 - Tabassum 


Rasulullah bersabda, 
ES 2 YA Baal BAN S5 ON Ora 2 s OA 
Inang 3 Bhs II INI Ta TG | 831, 38 1s SN 


Sai, SAI yaa SEL, sud ud, 2 Ja 


A2 Il Ai j3 3 j3 Io SLS 5 Sao Il ay 3g 

"Senyummu kepada saudaramu merupakan shadagah, 
engkau berbuat ma'ruf dan melarang dari kemungkaran 
juga shadagah, engkau menunjukkan jalan kepada orang 
yang tersesat juga shadagah, engkau menuntun orang yang 
berpenglihatan kabur juga shadagah, menyingkirkan batu, 
duri dan tulang dari jalan merupakan shadagah, dan engkau 
menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga 
shadagah." 

S  IJami' At-Tirmidzi no. 1879| 


18 - Manfaat 
Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, 


2 P - 9 # T Ao tu. 
Bb AA la) bg sobat lag 


“Perumpamaan seorang mu'min adalah laksana pohon 
kurma. Tidaklah Anda mengambil sesuatu darinya, kecuali 
Anda mendapatkan manfaat darinya.” 

$ IShahih: Shahih AlJami' no. 5848: Ash-Shahihah no. 2285| 


Rasulullah bersabda, 
3 bab 36 2 WS Ik | See SSS ai ai 


da kasta 


“Tolonglah saudara Anda yang berbuat zhalim maupun 
yang terzhalimi. Jika saudara Anda adalah pelaku 
kezhaliman, maka cegahlah dia dari kezhalimannya, dan 
Jika dia adalah orang yang terzhalimi, maka tolonglah dia.” 

$  IShahih: Shahih AlJami' no. 1501: Irwa' Al-Ghalil no. 2449| 


Rasulullah bersabda, 


“Barang siapa diantara an Na lak ae 


12 


manfaat pada saudaranya, maka lakukanlah.” 
$  IShahih Muslim| 


.: SAYANGKU BERTEMAN SAGITA :. 


19 - Sabar 


Dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda, 


33 IE Leph Se BIAN lp SI lbs gs oball ds Hj 
Isa AG Jaa ta LP AG G3 
“Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk 
ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu 
kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. 
Barangsiapa yang ridha, maka ia yang akan meraih ridho 
Allah. Barangsiapa siapa yang tidak suka, maka Allah pun 
akan murka.” 
S  ISunan Ibnu Majah no. 4031) 


Rasulullah Shallallahwalaihi Wasallam bersabda, 
BL nabati Sae 218 EA 1 Paku Pasi SE 


pd 


AGE SES pot AELSN Is dal Ia K3 KE Pa Alai 
“Seorang mukmin itu 2 ta menakjubkan, karena 

setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi 

demikian kecuali pada seorang mu'min sejati. Jika ia 

mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. 

Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya” 
F IShahih Muslim no. 7692| 


20 - Yakin 


Rasulullah menuturkan, 


AI Ja aya Ulas ad a83 AI oa Jl Fa 
“Kejayaan awal umat ini adalah dengan sebab sikap 
zuhud dan yakin. Sedangkan kehancuran akhir umat ini 


dengan sebab kekikiran dan panjang angan-angan.” 
F  IHasan: Shahih Al-Jami' no. 3739, 3845| 


Ibnu “Abbas mengatakan, 


la Ro GA 3 la SSS al 


SN 3 


“Barangsiapa yang suka menjadi orang terkaya, maka 
hendaklah dia lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah 
daripada apa yang ada di tangannya.” 

S  (IHilyah Al-Auliya" 3/218-219: Musnad Asy-Syihab li Al @adha'i 

no. 367). 

Dari “Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah 

Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 


SLEI db WI ag H35 isi AN WB SB ASI 33 
Jae Jab oya el IAI 


"Barang siapa yang ditimpa Pan “ kesulitan lalu 
ia wmmengadukannya kepada manusia, maka tidak 
akan tertutup kefakirannya. Dan barangsiapa yang 
mengadukan kesulitannya itu kepada Allah, maka Allah 
akan memberikannya salah satu diantara dua kecukupan: 
kematian yang segera atau kecukupan yang segera." 

$  IMusnad Ahmad (1/389, 407, 442), Sunan Abu Dawud (no. 

1645), Jami' At-Tirmidzi (no. 2326), dan Al-Mustadrak li Al- 
Hakim (1/408). Lafazh ini milik Abu Dawud 


21 - Gigih 


14 


Allah berfirman, 
JS BEE AG Sila 5, MOU Je ab YAI 
ya 


“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan 
bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan, dan 
supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang 
diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap 
orang yang sombong lagi membanggakan diri.” 

S IOS. Al-Hadid: 231 


22 - Berani 
Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, 


sle e ala $ 3 2 dx 
TN an 
“Sesuatu yang paling buruk dalam diri seseorang adalah kikir 
yang diikuti dengan rasa takut yang berlebihan.” (Shahih Sunan 
Abu Dawud no. 2511| 
Anas berkata, 


UB 3 Ag etil 3st AA e5 Ka) “rs ea 38 
Ji op Ji ki Las le AN Ja GA Jina 


ja Sing 

Nabi adalah orang yang paling baik, paling berani dan paling 

dermawan. Sungguh pernah terjadi gempa bumi menimpa 

penduduk Madinah dan Nabi adalah orang yang mendahului 

mereka (mencari sumber gempa) dengan menunggang kuda 
kemudian berkata, “Kami temui (gempa itu) hanyalah lautan.” 


(Shahih Al-Bukhari) 


23 - Teguh 


Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Page Pa 


Sri ad AI $ 3 ea LAS Sail, 
“Dan orang-orang 2 pe inih Te untuk 
mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” 
S$ IOS. Al-Ankabut: 69| 


24 - Mandiri 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
JB JB oa IP dal Pa II Pen: Mn 
3: A6 Sa AA “ag Ae Al Ie MUI 
at Id Jb IE. Na Jas: mad 


o 


2 


3 Ha 
5 Jas JOB: ds Manda ja 
Bks 1 26 "Aug 


"Wajib bagi setiap Muslim untuk bershadagah." 
Kemudian beberapa orang bertanya, "Jika ia tidak mampu, 
wahai Rasul?" Rasul kemudian menjawab, "Hendaknya 
bekerja dengan tangannya sendiri, kemudian bermanfaat 
bagi dirinya dan bershadagah." Mereka kemudian bertanya 
kembali, "Jika tidak bisa?" Rasul pun menjawab, "Maka 
boleh dengan menolong orang yang sedang membutuhkan 
pertolongan." Mereka masih saja bertanya, "Jika tidak 
dikerjakan wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Maka boleh 
dengan meneggakkan kebenaran atau mengatakan yang 
jujur." Mereka bertanya kembali, "Jika masih belum bisa IS 


melakukan?" Rasul menjawab, "Maka sebaiknya menahan 
diri berbuat kejelekan, karena hal itu bernilai shadagah 
baginya." 
S  IAs-Sunan Al-Kubra li Al-Baihagi (Hederabad, Majelis Dairah 
Al-Maarif, 1344 H) 4/188J 


25 - Semangat 


Rasulullah bersabda, 
GAS Poso asn ap dl 
IPA EP 33 Ha ebi! Ie AI Lai Se 
H3 Sada Jb adala ja 2 Ya du Sat Hg Je 


K5 3 95 IS AS la ke 5. ss 


“Orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai 
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mu'min yang 
lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. 
Bersemangatlah sungguh-sungguh (mendapatkan) apa 
yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada 
Allah "Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang 
yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, 
maka janganlah kamu mengatakan, “Seandainya tadi saya 
berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini 
dan begitu”, tetapi katakanlah, “Itu sudah takdir Allah dan 
apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya.” 
Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) 
akan membukakan jalan bagi perbuatan setan.” 

$  IShahih Muslim| 


Dari Hakim bin Hizam di bawah ini, Nabi bersabda kepadanya, 
Shota LA ee KET at kh Kat “Mal Tn 
16 ND, yui Ielenag SIS Uas Ie Tae Jill Ii SIS | 


4 £ as .. PN A1 DN Ri PAN TON: Ta 5 . 
V5 S6 SAS Ep BA IG Om Ab BASA Yap A8 


B0 


“Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau 
lagi manis. Maka barangsiapa yang mengambilnya 
dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan 
barangsiapa mengambilnya dengan keserakahan jiwa, 
niscaya tidak diberkahi: layaknya orang yang makan, namun 
tidak pernah merasa kenyang.” 

$$  IShahih Al-Bukhari, Kitab Az-Zakat, Bab Al-lsti'faf 'an Al- 

Masalah, 3/3350: Shahih Muslim, Kitab Az-Zakat, Bab 
Takhawwufi ma Yakhruju min Zahrati Ad-Dunya 2/727-7291 


26 - Gigih 
Rasulullah bersabda, 


Na: e 4 In “Toe na Pare “Ta “dn 

AN ka Salah 3 05 NE AN IG 1 Ie ae IK 
g Pad - 

2 TO ah 


2 Sa » # o£ & 908.9 ea Ah 0 4 Ka, “0 - 
Aa Idi ep lan HAN ag AAL Ka yatad Va 


pal Ge jari IS 
“Tidaklah aku punya kebaikan (harta), tentu aku tidak 
akan menyembunyikannya dari kalian. Dan sesungguhnya 
barangsiapa menjaga kehormatan, Allah akan menjaga 
kehormatannya, dan barangsiapa merasa kaya (dengan 
karunia Allah), Allah akan menjadikannya kaya, dan 
barangsiapa berusaha sabar, Allah akan menjadikannya 
sabar. Dan tidaklah (ada karunia yang diberikan kepada) 
seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar.” 
$  IMusnad Ahmad. Al-Jami' Ash-Shaghir no. 107581 


27 - Tafakkur 
Allah berfirman, 


JS 3 Oa ark Se3 Da3 LB AI s3 Sl 
Dba E3 Iilaa bh Ip CAS 3 GA OA 
Ba 
“Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 
atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami 
dari siksa neraka.” 
FF IOS. Ali Imran: 191) 


Allah berfirman, 
GIA Aarils adl Eaans Us yaah slatala AI Nail Laka Seal Kl 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

$ IOS. Al-Hasyr: 18) 


.: HUJAN DERAS :. 


28 - Husnuzhzhan 
Rasulullah shalallahw'alaihi wa sallam bersabda, 

Hasl 0 SMAN S5 3 SG 
“Hati-hatilah kalian terhadap prasangka (buruk) karena 


18 prasangka (buruk) adalah perkataan yang paling dusta.” 
$  IShahih Muslim| 


Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, Nabi shallallahu 
alaihi wa sallam bersabda, 


3S Sha Up gas pb ls UI: IBAN J 


Allah Ta'ala berfirman, “Aku sesuai sangkaan hamba- Ku 
kepada-Ku. Dan Aku bersamanya, jika dia mengingat-Ku.” 
$  IShahih Al-Bukhari 7405 & Muslim 69811 


29 - Janji Setia 


Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu “anhu, Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda, 


SE Ea MAS Aa CE Oay LEE IA Es S SAI 


Te ena 5 Ge Sig II GX S5 ga Da 
28 3 138 Ine 15 
bala 5 2 


“Terdapat empat perkara yang jika “semuanya ada 
pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen 
(maksudnya, akan mengantarkan kepada nifak akbar, pen.). 
Dan jika ada pada dirinya salah satunya, maka dia memiliki 
sifat kemunafikan, sampai dia meninggalkannya, (yaitu): (1) 
Jika berbicara, dia berdusta: (2) jika membuat perjanjian, 
dia melanggarnya, (3) jika membuat janji (untuk berbuat 
baik kepada orang lain, pen.), dia menyelisihi janjinya: dan 
(4) jika bertengkar (berdebat), dia melampaui batas.” 


$  IShahih Al-Bukhari no. 34 dan Shahih Muslim no. 59, lafadz 
hadits ini milik Al-Bukhari 


30 - Dermawan 
Dari Thalhah bin Ubaidillah, ia berkata bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


luas Se ES Os & 33 se Sai S5 


“Sesungguhnya Allah itu Jawwad (Maha Dermawan) 
mencintai kedermawanan dan mencintai akhlak yang luhur, 
serta membenci akhlak yang rendah.” 

$  ISyu'ab Al-Imanj 


31 - Syukur 
Diceritakan oleh Ibunda “Aisyah Radhiallahw'anha, 


bis Gong «Ja Bag de AN To AI Iga o 
LI jas ag, « bs kamil | Iga 1 Ate CB. Ye) 
IS Us 2 SI SET Ande 4 “Ja 8 Af At lag A53 ya pak 


“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam biasanya jika 
beliau shalat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya 
mengeras kulitnya. "Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, 
mengapa engkau sampai demikian? Bukankan dosa- 
dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang 
akan datang? Rasulullah besabda: "Wahai Aisyah, bukankah 
semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?” 

$  IShahih Al-Bukhari no. 1130, Muslim no. 2820) 


Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, 


DI Kan yo Bl K2 


“Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, 
berarti ia tidak bersyukur kepada Allah” 
$ IJami' At-Tirmidzi no. 2081) 


Beliau juga bersabda, 
SA KB AS ate “hd 


“Barangsiapa yang telah berbuat suatu kebaikan 
padamu, maka balaslah dengan yang serupa. Jika engkau 


tidak bisa membalasnya dengan yang serupa maka 
doakanlah ia hingga engkau mengira doamu tersebut bisa 
sudah membalas dengan serupa atas kebaikan ia” 

$  ISunan Abu Dawud no. 16721 


.: JAUHI HAPE :. 


32 - Jujur 


Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wa sallam bersabda, 


Ka Jl sae 35 AN Jl cak BAE $ bendia 
tida aki san apa Bg 


2 sea 3 pal Il sae SAS “— “ 
Is S Ba 15 9 SIK Ja Je lag B3) 
BS 


“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena 
sesungguhnya kejujuran akan megantarkan pada kebaikan 
dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada 
surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan 
berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah 
sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat 
dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan 
kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada 
neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya 
untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai 
pendusta.” 

F  IShahih Muslim no. 2607| 


33 - Adil 
Allah berfirman, 


SAS dal oles Ji pat an 


“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil yag 
berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat.” 
S IOS. An Nahi: 90| 


Allah berfirman, 


“Dan hendaklah kamu berlaku adil, banana Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil.” 


$ IOS. Al Hujurat: 9j 


34 - Uswah 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 
Its PI god GB sak Cal IS Aha Dewa at, je 
th pas Aa tah Ip YA Il naas 
AN GIA Ga Ia spa A ola YA 
AS , A3 u A5 


“Barangsiapa yangsepeninggalkumenghidupkansebuah 
sunnah yang akuajarkan, maka ia akan mendapatkan pahala 
semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya 
tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa 
yang membuat sebuah bid'ah dhalalah yang tidak diridhai 
oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan dosa 
semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya 
tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun” 


2D 3  IJami' At-Tirmidzi no.2677| 


Rasulullah dengan cepat mengingatkan Aisyah, 


Kata T Ko B ANA ARK 


“Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak 
mencintai perbuatan keji dan ucapan yang keji.” 
S  IShahih: Shahih Al-Jami' no. 6626| 


35-Haya' (Malu) 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 


Sisi JaSB BB KE EN OS Iga Ls YA PA 


"Sesungguhnya Allah itu Mahamalu dan Maha Menutupi, 
Allah cinta kepada sifat malu dan tertutup, maka jika 
salah seorang diantara kalian itu mandi maka hendaklah 
menutupi diri.” 

S  ISunan Abu Dawud, no. 4014| 


36- Ihsan 


Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu “anhu, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


Su As Ans AS BB 23 Pe oke SA $ 
kan 2 Kas Ssi Soe ASI kamar 5 
Pa Allah memerintahkan berbuat baik 
terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, 
maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak 
menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. 
Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah 
hewan yang akan disembelih.” 
S  IShahih Muslim, no. 1955| 


37 - Hikmah 
Diutarakan oleh Rasulullah, 


KA PSI, ae 5 Ab 
“Tidak akan berkarakter hilm (lembut nan santun) 
kecuali yang pernah berbuat salah. Dan tidak akan 
berkarakter hikmah kecuali yang berpengalaman.” 
$  IAl-Adab Al-Mufrad, Al-Bukhari 


38 -Amanah 
Rasulullah berkata, 


SE aa PE, IE ya JL SUN SI 
”Tunaikanlah amanah kepada siapa yang memberimu 
amanah, dan jangan mengkhianati siapa yang pernah 
mengkhianatimu.” 
F  ISunan At-Tirmidzi no. 1264. Ash-Shahihah no. 423| 


39 - Protektif 


2g £ oa Last JB al Ba aa 

Ja as Jaga dn ia 
Ia ale ag sang Badi ee aga 

Ata Desta $ en Jua ba 


Hb a33 Isl Ab daa ia lu 
Dari Aabus bin Mukharig, dari bapaknya, dari ayahnya, ia 


24 


berkata bahwa ia mendengar Sufyan Ats Tsauri mengatakan 
hadits berikut ini, Ada seorang laki-laki mendatangi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, “Ada 
seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku.” 
Beliau bersabda, “Nasehatilah dia supaya mengingat Allah.” 
Orang itu berkata, “Bagaimana kalau ia tak ingat?” Beliau 
bersabda, “Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim 
di sekitarmu.” Orang itu menjawab, “Bagaimana kalau tak 
ada orang muslim di sekitarku yang bisa menolong?" Beliau 
bersabda, “Mintalah bantuan penguasa (aparat berwajib).” 
Orang itu berkata, “Kalau aparat berwajib tersebut jauh 
dariku?” Beliau bersabda, “Bertarunglah demi hartamu 
sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil 
mempertahankan hartamu.” 
$  ISunan An-Nasa'i no. 4086 dan Ahmad 5/294| 


Ja da 3 belang del Al Jr GA PA Gi kat Hp 
Kd Ga3 II A83 Oo JA AA pa Ja H3 ad 36 Ala Op3 


KP 

Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, beliau bersabda, “Siapa yang dibunuh karena 
membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh 
karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang 
dibunuh karena membela darahnya atau karena membela 
agamanya, ia syahid.” 

$  ISunan Abu Dawud no. 4772 dan Sunan An-Nasa'i no. 4099| 

Dari Abdullah bin “Amr bin Al-Ash radhiyallahu '“anhuma, 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


£ - 


Sah 3 Aas KIE Ain Jasa YA PA CA 3 
IE AA ea ot AN 23 3d 


“Barangsiapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk 


25 


ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan 
beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku 
kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan 
oleh orang lain.” 

$  IShahih Muslim, no. 1844| 


40 - Empati 
Rasulullah bersabda, 
ae Ala S1 CR Dio GB Io CAN, GEN jad Hi 


Kal 
“Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah 
apa yang terdetik dalam dadamu dan engkau tidak senang 
orang lain mengetahuinya.” 
$  IShahih Muslim| 


Nabi Ahmad bersabda, 
IP Ja 3 SAS ag J3 je ga Olla 
Sa sgp Oa 2 JS IP Aa Sab Ola 3g 
lisa, 
“Dahulukanlah dirimu sendiri! Setelah itu, barulah kamu 
bershadagah dengan hartamu. Apabila ada kelebihan, maka 
hal itu untuk keluargamu. Apabila masih ada kelebihan, 
maka hal itu untuk sanak kerabatmu. Apabila masih ada 
kelebihan, maka hal itu untuk orang lain dan seterusnya 


dan seterusnya.” 
S$  ISunan An-Nasa 'i. Shahih Aljami' no. 281 


MODUL DZIKIRTIBADAH 


galbu, lisan dan perbuatan. Ibadah juga termasuk dzikir. 
Dzikir juga ibadah. Doa adalah ibadah sekaligus dzikir. 
Dzikir juga bermanfaat sebagai doa. 

Ada banyak sekali doa-dzikir yang diajarkan oleh Allah dan 
Rasulullah. Berikut ini hanya beberapa doa yang bisa kalian 
amalkan bahkan wajib sebagai dzikir kalian yang telah tertera 
dalam Al-Our'an. 


D zikir artinya mengingat Allah. Dzikir dilakukan dengan 


sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui (OS 2:127| 
Rabbana tagabbal minna innaka antas Samiul-'Alim 


AA kon SN SN) Ya JS 3 


2 .Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk 


1 . Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), 


patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak 
cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan 
tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat 
haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. IOS 2:128) 
Rabbana wajalna Muslimayni laka wa min Dhurriyatina 
Ummatan Muslimatan laka wa 'Arina Manasikana wa tub 
'alayna 'innaka 'Antat-Tawwabur-Rahiim 


- £ La BER Ia a12 
Sales G3 OI dahan AA S3 303 Il opal bat, G 


- 


PN Si ayu 


kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. 
IOS 2:201) 
Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil 'akhirati 
hasanatan wagina 'adhaban-nar 


3f Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 


. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan 

4 kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap 
orang-orang kafir. IOS 2:250J 

Rabbana afrigh 'alayna sabran wa tsabbit agdamana 
wanshurna Pe 


. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau kami tersalah. IOS 2:286| 
Rabbana la tu'akhidhna in-nasina aw akhta'na 


. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami 
6 beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. (OS 2:286) 
Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 
'alal-ladziina min gablina 


. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami 
apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah 

kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah 
Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir 
28 IOS 2:286) 


Rabbana wa la tuhammilna ma la thagata lana bihi wa'fu 
anna waghfir lana warhamna anta mawlana fanshurna 
'alal-gawmil kafiriin 


Si CI yeh Ch ko SBY EA, 
AK Al Ia Uh Ops 


. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 
8 condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 
kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari 
sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi 
(karunia). IOS 3:8) 
Rabbana la tuzigh guluubana bada idh hadaytana wa 
hab lana milladunka rahmah innaka Antal-Wahhab 


EN G5 oa DI Sa, lain 3 2 au 3 
ja 


manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang 
tak ada keraguan padanya”. Sesungguhnya Allah tidak 
menyalahi janji. IOS 3:91 
Rabbana innaka jami'unnasi li-Yawmil la rayba fi 
innAllaha la aka mii'aad 


. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, 
maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah 
kami dari siksa neraka. IOS 3:16| 


Rabbana innana amanna faghfir lana dzunuubana wa 
ginna 'adzaban-Nar 


9 . Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan 


JBL Ae ba las pb KA UI 


Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada 

1 15 apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami 

ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam 

golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan 
Allah). IOS 3:53| 


Rabbana amanna bima anzalta wat-taba'nar-Rasula 
faktubna ma'ash-Shahidigin 


Geli 3 8 SG Jodi ab SIG la ET 


Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan 
1 21 tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan 
dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, 

dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. IOS 3:147) 
Rabbana-ghfir lana dhunuubana wa israfana fi amrina 


wa thabbit Mena wansurna 'alal gawmil-kafiriin 


TN AAN: SA G ea PETI ABI 
ski 


. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah 
kami dari siksa neraka.|OS 3:191) 


Rabbana ma khalagta hadza batila Subhanaka fagina 
adhaban-Naar 


SE oie R3 Silara Vk lia Sale LE, 
. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang 
Pustau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh 
telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang- 
orang yang zhalim seorang penolongpun. (OS 3:192| 


Rabbana innaka man tudkhilin nara fagad akhzaytah wa 
ma liDh-dhalimiina min ansar 


& 


, Lal da Gula laa 18 SN KG 8 3 JS 3 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar 
1 5h (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): 
“Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, maka 

kamipun beriman.|OS 3:193| 
Rabbana innana sami'na munadiyay-yunadi lil-imani an 


aminu bi Rabbikum fa'amanna 


KAB Kn lala SI Ot cook Golis uas LS) Ip 


.Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami 
1 6 dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan 

kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang 
yang banyak berbakti. (OS 3:193) 


Rabbana faghfir lana dhunuubana wa kaffir 'ana 
sayyi'aatina wa tawaffana ma'al Abrar 


V3 ala an AK Ie AR IN alga 


. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau 

1 janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul 

Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari 

kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. IOS 3:194| 

Rabbana wa 'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la 
tukhzina Mann en innaka la tukhliful-mi'aad 


HE SE Aa ag GE V3 Ulu Je Haag Lo lh 5 


An 


3) 


.Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah 
kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas 
kebenaran Al-Guran dan kenabian Muhammad). 


IOS 5:831 
Rabbana amanna faktubna ma' asy-syahidin 


Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami 

1 9h suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan 

menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang 

bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda 

bagi kekuasaan Engkau, beri rizgi kami, dan Engkaulah pemberi 

rizgi Yang Paling Utama. (OS 5:114| 

Rabbana anzil 'alayna ma'idatam minas-Samai tuknu 

lana 'idal li-awwa-lina wa akhirna wa ayatam-minka 
warzugna wa Anta Khayrul-Razigin 


3 A13 Gas Gp us 36 oa en 


S3 Sg 513 


Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami 
2 OF sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami 
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah 

kami termasuk orang-orang yang merugi. (OS 7:23) 


Rabbana zhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa 
tarhamna lanakunanna minal-khasirin 


. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami 
bersama-sama orang-orang yang zhalim itu. IOS 
7:47) 


Rabbana la tajalna ma'al gawmizh zhalimiin 


. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami 
da kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah 
Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. IOS 7:89| 


Rabbanaftah baynana wa bayna gawmina bil-haggi wa 
anta Mn in 


Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada 

2 3f kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah 
diri (kepada-Mu). IOS 7:126| 

Rabbana afrigh 'alayna shabraw-wa tawaffana Muslimin 


Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan 
2 4I kami sasaran fitnah bagi kaum yang'zalim. Dan 
selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari 

(tipu daya) orang-orang yang kafir. IOS 10:85-86| 


Rabbana la tajalna fitnatal lil gawmizh zhalimiin wa 
najjina bi rahmatika minal gawmil kafiriin 


a16 at « 5 Rae 5 sn a 5 ai 2 2 Ba O a. 
Sai Aa 33 Isi A33 ol al K8 bal Y 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui 
2 5 apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami 
lahirkan, dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi 
bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. (OS 
14:38) 
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma 
yakhfa 'alal-lahi min shay'in fil-ardi wa la fis-Sama' 


SMG EL TE AG Mg EL so 


Ya Tuhan kami, jadikanlah aku sebagai penegak 

2 6F shalat dan anak keterunanku. Ya Tuhan kami, 
perkenankanlah doaku.|OS 14:40) 

Rabbijalni Mugimash-shalati wa min dzurriyyatii 


Rabbana wa tagabbal Du'a 


63 f 3 3 ap Is AI aa MA 


Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu 

2 7 PM bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari 
terjadinya hisab (hari kiamat). IOS 14:41) 

Rabbanaghfirli wa li walidayya wa lil-Mu'miniina yawma 


yagumul-hisab 


Lao Asi aa ons GA JA 


.Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari 

2 8 sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk 
yang lurus dalam urusan kami (ini). IOS 18:10) 

Rabbana 'atina mil-ladunka Rahmataw-wa hayyi' lana 


min amrina rasyada 


Gs 


A5 Gal Ge iga, kas OM 8 


pd 


Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir 
bahngai ia segera menyiksa kami atau akan bertambah 
melampaui batas. (OS 20: 45) 


Rabbana innana nakhafu ay-yafrutha 'alayna aw ay- 
yathgha 


.Ya Tuhankami, kamitelah beriman, maka ampunilah 
kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah 
Pemberi rahmat Yang Paling Baik. IOS 23: 109| 


Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta 
khayrur Rahimiin 


HA TE Ci ks 5 a3 ET 3 


. Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, 
3 1 sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang 

kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk 
tempat menetap dan tempat kediaman. (OS 25:65-66| 


Rabbanashrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha 
kana gharama innaha sa'at mustagarraw-wa mugama 


kata Carla Gl lele 3S Gls Je Gl a EF KB asi 
Lslas3 


. Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri- 
3 2 isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang 
hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang- 
orang yang bertakwa. (OS 25:74| 
Rabbana Hablana min azwajina wa dzurriyyatina 
gurrata a'yun waj'alna ikal imaman 


bj ea Uas 261 38 L333 Ula Ie Uta 


. Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi 
Maha Mensyukuri. (OS 35:34| 


Rabbana Laghafurun Syakurun 


IA aa 


Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi 

3 4 segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang- 

orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau 

dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. 

IOS 40:7) 

Rabbana wasita kulla syai'ir-rahmataw wa 'ilman 

faghfir lil-ladzina tabu wat-taba'u sabilaka wagihim 
adzabal-Jahiim 


Ala Aas ks sa lele, 4 A4 HSP Na & 


. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam 
3 5 surga “Adn yang telah Engkau janjikan kepada 

mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak- 
bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka 
semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan 
orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan 
pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan 
rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. (OS 40:8- 
9j 


Rabbana wa adkhilhum Jannati 'adninil-lati wa'adtahum 
wamanshalahamin aba'ihim wa azwajihim wa dzuriyyatihim 
innaka Antal-'Azizul-Hakim wagihimus-sayyi'at wa man 
tagis-sayyi'ati yawma'idzin fagad rahimtahu wa dzalika 
huwal fawzul-'Azhim 


- ski aa 7 sa 4 eh ate ea & 
3 


Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara- 

3 6P saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, 

dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian 

dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan 

kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha 

Penyayang. (IOS 59:10) 

Rabbana-ghfir lana wa li 'ikhwaninallazhina sabaguna 

bil imani wa la tajal fi gulubina ghillal-lil-lazhina amanu 
Rabbana innaka Ra'ufur-Rahim 


VE bags 3 JaS V3 JGA Eyata Gel BAN, UI sal 
253 Sia Sa AI Gaal) 


Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami 
3 8I bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami 
bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami 

kembali. (OS 60:4| 


Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa 
ilaykal-mashir 


o - - ya 0 - 
5... Eotta aan Slalta Taka Tote dan, 
mei MI ES DG S3 Ode 5 


Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami 

3 gf (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan 

ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (OS 60:51 

Rabbana la tajalna fitnatal-lilladzina kafaru waghfir 


lana Rabbana innaka Antal 'Azizul-Hakim 


SA LA HB eh hi sal 3 WEI 


. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya 
kami dan ampunilah kami, Sesungguhnya Engkau 


Maha Kuasa atas segala sesuatu. IOS 66:8| 


Rabbana atmim lana nurana waighfir lana innaka 'ala 
kulli syai'in gadir 


SEE EOS dye SENAN Nu 


. Ya Tuhan, mudahkan aku mensyukuri nikmat yang 
4 1 Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku 
dan (mudahkan aku) beramal shalih yang Engkau 
ridhai dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba- 
hamba-Mu yang shalih. (OS 27:19) 
Rabbi awzi'ni an asykura ni'matakal-lati an'amta 'alayya 
wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardhahu wa 
adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikash shalihin 


JA 35 Gas Jas de saat Naas KA sejalan 
Gel Asus 8 Ini des dg lela 


Ya Tuhan, mudahkan aku mensyukuri nikmat 

4 26 yang Engkau berikan kepadaku dan kedua orang 

tuaku dan (mudahkan aku) beramal shalih yang 

Engkau ridhai dan perbaikilah keturunanku, sesungguhnya aku 

bertaubat kepada-Mu dan aku termasuk orang yang berserah 

diri. IOS 46:15) 

Rabbi awzini an asykura ni'matakallati an'amta 'alayya 

wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardhahu wa ashlihli 
fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal-muslimin 


JA JA ah Gal, des de Sat | Dasa . 21 Igo 
irokd Sa G5 Sd EH) Fed ab Ae la 


PENUTUP 


dzikir-ibadah dalam buku MADINAH ini. Benar-benar 
supersingkat. Setidaknya sebagai panduan bagi kalian 
untuk masa depan. 

Jaga baik-baik buku ini. Jangan pernah membuang buku ini. 
Buku ini akan selalu bermanfaat bagi kalian setiap saat. Bahkan 
bila kalian sudah menikah nanti, wariskan buku ini kepada anak- 
anak kalian. Ajarkan. 

Jangan lupa selalu mengamalkan isi buku ini, kalian akan 
menjadi orang-orang mulia. Ajak teman-teman kalian untuk 
membaca buku ini. 

Jangan lupa doakan kebaikan untuk saya (UBER/Ust. H. 
Brilly El-Rasheed, S.Pd.) dan juga para pengurus YADARIOUFIYA, 
MAKKAH, dan MIFI. 


B erakhir sudah uraian singkat seputar akhlag dan 


CATATAN 


CATATAN 


CATATAN 


Kalian beruntung terlahir dalam keadaan beragama 
Islam. Bersyukurlah! Sampai detik ini kalian dikaruniai 
Allah banyak nikmat sehingga kalian bisa hidup, 
beribadah, bersekolah dan berprestasi. 

Kalian hanya berkewajiban meningkatkan prestasi 
kalian dalam akhlag-dzikir-ibadah. Allah akan 
mencintai kalian, Rasulullah akan menyukai kalian, 
orang tua kalian yang masih hidup maupun yang sudah 
wafat juga akan membanggakan kalian. 

Buku MADINAH (Modul Akhlag-Dzikir-Ibadah Plus 
Nasihat & Hikmah) harus menjadi buku pegangan 
kalian. Baca berulang-ulang dengan penuh 
penghayatan lalu amalkan/praktekkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 


PRE! @ BCA 2220629355 
863 8 | an. Brilly Yudho Willianto 


1014372276 


OVO RJBRisyariah : 


an. Brily Yudho Wilianto, 


Zakat, Infag, 
Shadagah, Wagaf, 


(2 " Na Me AN 
Agigah, Gurban, 9 

ZISWAFA@ Hibah, Katalah, Shadagah Jariyah 

HIKAHAJI seen On Guantum Figih Ar-Rasyidiyyah 


FIOAKA Kaffarat, Haji Badal, Membumikan Figih Melangitkan Mujtama' 
HAWANA Wasiat & Nadzar 
@ Notaris Mahdi bin Ach. Mahfud, S.H., 
M.Kn. No. 116 Tgl 08 Feb. 2019 
@ SK. KEMENKUMHAM RI 
No. AHU-0003195.AH.01.12.Tahun 2019 
& NPWP: 90.338.973.2-645.000 


